caladiu 


i Taat 1 
A Ke 


XM 


» PARADE FOTO » PANDUAN PRAKTIS 


9897897 | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Caladium 


Lima puluh rumah plastik setinggi 1 m, 
panjang 2 m, lebar 1,5 m menghampar rapi 
di samping kediaman Payont Cheuban di 
kawasan Chatuchak, Bangkok. Udara panas 
langsung terasa waktu salah satu atap 
rumah plastik dibuka. Di dalamnya puluhan 
pot berisi caladium berbagai warna tertata 
rapi. “Caladium disimpan di dalam rumah 
plastik cepat tumbuh dan warnanya lebih 
cerah,” kata jenderal polisi yang juga 
presiden Asosiasi Caladium Thailand untuk 
Promosi dan Konservasi itu. 


Nun di Phatum Thani, Tawee Prasit 
dan Wichian Soodtoop juga merawat 
anggota famili Araceae itu dengan cara 
sama. Puluhan pot berdiameter 40 cm di 
kebun Tawee terbungkus plastik sungkup 
berbentuk kurungan ayam. Itu untuk 
merawat bonsi—sebutan di sana—yang 
dipersiapkan untuk ikut kontes. 

Populasi sayap bidadari, angel's wing, di 
8 nurseri yang Trubus kunjungi mencapai 
ribuan. Pekebun negeri Siam memperbanyak 
caladium dengan cara mencacah umbi. 


2 | cataDium 


Umbi berdiameter 5 cm bisa jadi 40 potong. 
“Yang penting ada mata tunas sedikit bisa 
tumbuh,” ujar Tawee. Para pekebun juga 
sekaligus penyilang sehingga jenis baru 
terus bermunculan. 

Perjalanan selama seminggu menyusuri 
kebun dan pusat penjualan keladi—di 
pasar Chatuchak dan pameran Royal Flora 
Ratchaphreuk di Chiangmai, Suan luang, 
dan  Kasetsart University, — Bangkok— 
membuahkan liputan mendalam tentang 
sejarah perkembangan caladium di Thailand, 
cara penyilangan, jenis-jenis terbaru, teknik 
perbanyakan, cara mempercantik tanaman, 
dan tren caladium di sana. Itu dilengkapi 
hasil liputan di tanahair untuk memperkaya 
tulisan. 

Ucapan terima kasih pada Jenderal 
Payont Cheuban—presiden Asosiasi 
Caladium Thailand untuk Promosi dan 
Konservasi, Chaowalit Sampaopanit—wakil 
presiden Asosiasi Caladium Thailand, Saiyut 
Noi-cha-roen, Presiden Caladium Center, 
Vitoon Techacharoensukchera, Dr Surawit 


Wannakrairoj, Prempree Na Songkhla— 
pemimpin redaksi majalah pertanian 
Kehakaset, Pichai Manichote, Tawee Prasit, 
Wichian Soodtoop, Puangtong Yimruan, 
Jiraporn Karnjana, Gunawan Wijaya, Ulih 
Sunardi, Benny Tjia, Abdul Kadir, Eddy 
Sutioso, dan pihak lain yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu. 

Semoga parade foto dan panduan 
praktis caladium bermanfaat untuk 
para hobiis yang mencintai kerabat 
aglaonema itu, para pekebun yang berniat 
menyilangkan dan memperbanyak, serta 
pebisnis yang meliri potensi pasar si ratu 
daun cantik. 


Salam, 


Penyusun 


CALADIUM | 3 


caladium 


4 PARADE FOTO 4 PANDUAN PRAKTIS 


Bermula 
dari 130 
Tahun Lalu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN an 


138 


Aneka Teknik 


16 


Lebih Dekat 
dengan Gandakan 
Caladium Bonsi 


120 152 


Dari 

Pinggir : 5 Kunci 

Jalan ke pe Sukses jadi 
— i Penghulu 


£ 
Lina Nurseri 


162 


Cantik Nian 
Kau 


CALADIUM | 5 


C3 


aladium 


A Ca FOTO 4 PANDUAN PRAKTIS 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TRUBUS 


caladium 


4 PARADE FOTO 4 PANDUAN PRAKTIS 


Penyusun 

Disain grafis 
Konsultan Grafis 
Foto-foto/illustrasi 


Penerbit 


Distribusi 


Redaksi Trubus 

Tim Artistik Trubus 

Toni Pharhansyah 

Syah Angkasa, Evy Syariefa, Lastioro Anmi Tambunan, 
Karjono, Rosy N Apriyanti, Onny Untung, Dian Adijaya 
Susanto, Bahruddin 

Dokumen Trubus 

PT Trubus Swadaya 

Wisma Hijau 

Jl. Raya Bogor Km 30, Mekarsari, Cimanggis, 

Depok 16952 

Telp. 021-8729060, 8729061 

Fax. 021-8729059 

Email : redaksi@trubus-online.com 

Website : www.trubus-online.com 

PT Niaga Swadaya 

Wisma Janakarya, Jl. Gunung Sahari 111/7 

Jakarta Pusat 10610 

Telp. 021-4204402, 4525354 

Fax. 021-4214821 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Caladium: Parade Foto, Panduan Praktis TRUBUS 


—Jakarta: Trubus, 2007 


ii 4 176 hal: 25 cm 


ISBN 978-979-9369-71-0 


1. Tanaman Hias 


I. Redaksi Trubus 


635.9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jla..130 


3 : A1 a “ 4 tart 

“is. —— TahunLalu 
“ig | re 3 uk 5 BL 
Pe Ka : 14 ae £ 


"Percaya tidak 5 tahun lagi aglaonema bakal 
menyusul keragaman warna caladium," ujar Frans 
Wiratmahusada, pekebun aglaonema di Semarang. 

Ucapan itu sebuah pengakuan tidak langsung, ragam 
warna caladium lebih kaya daripada aglaonema. 
Florida dan Thailand adalah dua gudang caladium 
dunia. Dari kedua negara itu tren caladium sebagai 
tanaman indoor menyeruak. Sekitar 120 hibrida 
caladium Thailand dan 100 jenis dari Florida siap 
meramaikan pasar. Kelembapan dan sinar matahari 
kunci sukses penampilan caladium. 


Mersi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
agan 
|. 3 


BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


Semarak 
caladium di 
pameran Suan 
Luang, Bangkok, 
Thailand 


Daun 


menggulung bak 


sushi 


Awal Desember, 


siang bolong di 
pinggir kota Bangkok, persisnya di Suan 
Luang. Arena pameran tanaman terbesar 
di Thailand itu bagaikan jendela tren 


tanaman hias di sana. Aglaonema, 
adenium, dan plumeria mendominasi 
pemandangan. Hanya itu? Ternyata 


tidak. Di sela-sela sarracenia, croton, 


nepenthes, fern, dan anggrek terselip PN 


caladium. Stan yang memajang | X 
caladium sebagai pelengkap tampak | 
mencolok lantaran warna merah si 
ratu daun—julukan caladium. 
Mereka dijajakan di 

pot-pot berukuran 
10cm, P3 

15 cm, “51 
sampai $ 
20 cm. Ciri 

khasnya, semua pot diberi 
tatakan air. Air di tatakan ! 
meresap perlahan-lahan ke dalam ' 
pot sehingga kelembapan media 
tetap tinggi. Perlakuan merepotkan itu 


memang memadai dengan penampilannya. 
Bayangkan bentuk daun seperti hati. 
Tekstur tebal. Warna merah pekat dengan 
tepi daun hijau. Yang luar biasa, warna- 
4 warna itu mengkilap, 


f7 seperti spotlight 

b " terkena cahaya lampu 
"mobil. 

Li Di sampingnya 


terlihat caladium merah 
muda polos. Keunikannya, 
dari satu tangkai muncul 
dua daun.  Caladium 
) dobel alias daun dobel, 
"ym. begitu sebutan 
Mi populer untuk 
Treepet, Tape 
Tuck, Sri Sai Noi, 
Kan Ta Ku Man, dan 
Ratchamongkol— 
6 dari 11 hibrida 
daun dobel—dalam 
bahasa Thailand. Yang lain, 
caladium sushi. Warna daun 


# 


8 


CALADIUM 


BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


merah muda pucat dengan tulang daun 
hijau menggulung. Disebut sushi lantaran 
daun itu menggulung mirip makanan 
jepang itu. 

Caladium cantik itu juga Trubus 
saksikan di pameran hortikultura di 
Provinsi Chacaongsao, 2 jam perjalanan 
dari Bangkok ke arah timur. Di sana juga 
ada caladium merah pekat mengkilap 
seperti plastik. Yang lain si merah bergaris 
kuning dengan tepi bergelombang: si merah 
muda pucat bertotol-totol merah: si putih 


berukuran mungil sebesar telur bebek. 
Semua bersosok pendek dan rimbun gara- 
gara mereka dikurung di rumah plastik 
berhawa panas. 

Kurungan plastik memang andalan 
pekebun caladium Thailand. Ambil contoh 
di rumah Saiyut Noi Cha Roen. Di sana 
ada 20 rumah plastik berukuran 1 x 2 m 
setinggi 1 m. Saat plastik disingkap, 


terlihat caladium-caladium bernuansa 
merah, hijau kekuningan, kombinasi 
hijau merah, hingga kecokelatan 


dengan totol merah muda. Semua di pot 
berukuran 12 cm. Lantai rumah plastik 
terlihat becek. Pemandangan serupa 
terlihat di rumah Tawee Prasit, Wichian 
Soodtoop, Puangtong Yimruan, Chaowalit 
Sampaopanit, dan Jenderal Polisi Payont 
Cheuban 


A. Tren Indoor 

Dari tiada menjadi ada. Dari kelas 
pinggiran menjadi terhormat. Keladi 
Caladium sp pantas menerima ungkapan 


Rumah plastik 
buat daun 
mengkilap 


Tumbuh liar di 
antara rumpun 
semak 


CALADIUM | 9 


BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


Cocok sebagai 
penghias 
ruangan 


Layak menjadi 
indoor unggulan 


itu. Semua berkat jerih payah para 
pekebun caladium seperti Tawee, Wichian, 
Puangtong, Chaowalit dan Payont. Anggota 
keluarga Aracaceae tersebut semula cuma 
penghias tanggul-tanggul kali, muncul 
di antara rumpun semak ternaungi di 
ladang, atau menyelinap di dekat rumpun 
bambu. Variasi warnanya pun sederhana 
dan tidak terlalu menarik perhatian: hijau 
totol putih, hijau semburat merah, hijau 
berhias garis putih, separuh hijau separuh 
merah, dan variasi warna lain. Yang paling 
menyedihkan, kalau daun sudah besar, 
tangkainya akan terkulai. 

Semua kini berubah. Caladium mulai 
dilirik untuk elemen penghias teras rumah. 
Pichai Manichote, kolektor di Thailand 
berujar, “Tidak banyak pilihan untuk 
tanaman indoor. Caladium salah satu 
pilihan karena warna sangat bervariasi.” 

Caladium yang naik derajat—dari 
ladang ke ruang tamu—itu berbeda 
bagaikan bumi dan langit dengan 
keladi Colocasia esculenta. Yang disebut 


terakhir itu adalah keladi yang umbinya 
bisa digoreng atau direbus. Sosok keladi 
Colocasia esculenta lebih besar daripada 
caladium si penghias teras rumah. 

Caladium yang menurut  Pitchai, 
presiden Ladda Co. Ltd— perusahaan kimia 
pertanian yang masuk peringkat 10 besar di 
Thailand—layak menjadi indoor unggulan, 
sudah mulai diperbanyak melalui teknik 
kultur jaringan. Dua tahun mendatang 
aneka hibrida baru caladium bakal keluar 
dari pabrik Pitchai yang terletak di 
Nakorn Pathom. 


10 | cALadium 


BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


8, 


" 


1 


Hibrida? Ya, sejak 130 tahun 
lalu Thailand sebenarnya — sudah 
mengawinsilangkan caladium. Banyak 
cerita yang beredar tentang asal muasal 
dan sejarah perkembangan caladium di 
Negara Gajah Putih itu. Sebuah catatan 
menyebutkan caladium masuk ke Thailand 
dari berbagai negara pada jaman kerajaan 
Ayutthaya pada kurun 1350—1767 Masehi. 
Ada pula yang yakin, induk caladium 
di sana datang dari Cina sebelum masa 
kejayaan Ayutthaya, era 1249—1438. 

Caladium di Thailand ibarat pohon 
kepel di Jawa. Kedua tanaman itu semula 
hanya boleh ditanam di lingkungan 
istana. Seiring perjalanan waktu, 
caladium akhirnya memasyarakat. 
Teknik penyilangan pun semakin gencar 
dilakukan. Aneka ragam bentuk daun dan 
variasi pola warna kian mudah ditemukan. 
Semua digolongkan menjadi 4 grup 
besar berdasarkan bentuk daun: berdaun 
panjang, berdaun hati, berdaun bulat, 
dan berdaun bambu. 


— hetarah il am 


TN 


Salah satu kelemahan  caladium 
Thailand ialah batangnya lemah dan tidak 
rimbun, meskipun warna daun mentereng. 
Hal serupa menimpa caladium Indonesia. 
Yang perkasa ialah caladium asal Florida. 
Daun rimbun dan batang kokoh, tidak 
mudah terkulai. Sayang, warna daun 
caladium dari belahan bumi bagian barat 
itu kalah mentereng. 

Itu semua mulai berubah. Para 
penyilang berusaha memperbaiki 
penampilan caladium. Di Thailand sudah 


fan 


Caladium asal 
Florida lebih 
rimbun 


Cantik di teras 
rumah 


CALADIUM | 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


Batang tegak di 
bawah shading 
net 554 


Elemen taman 
di Singapore 
Botanical Garden 


muncul hibrida berbatang kokoh dengan 
warna daun cerah. Di Florida, 120 hibrida 
caladium Thailand diteliti. Di Indonesia, 
sejumlah pekebun baru mulai mencoba 
membudidayakannya. 

Sebut saja Syaiful Umar di Ambarawa. 
Pekebun itu sudah menggeluti caladium 
sejak 2003. Syaiful memilih keladi lokal 
dan Thailand lantaran banyak peminat. 
Ia membeli dalam bentuk umbi. Umbi 
itu dicacah menjadi 4 bagian dan 
ditanam kembali. Cara perbanyakan 
serupa dilakukan oleh Ino Tomasauw dan 


Very A. Sulaiman di Jakarta, Ulih Sunardi 
di Bogor, Luhut Sihombing di Medan, 
Eddy Sutioso di Surabaya, Anti Nurseri 
di Bogor, dan Abdulkadir di Yogyakarta. 
Yang agak berbeda ialah Dr. Benny Tjia. Ia 
memperbanyak caladium asal Florida lewat 
kultur jaringan. 


B. Mudah dan Penuh Makna 

Caladium mudah dipelihara di Indonesia 
lantaran ia termasuk tanaman tropis. 
Semua caladium tahan sinar matahari. 
Hanya saja untuk pertumbuhan optimal, 
di daerah panas seperti Jakarta intensitas 
sinar matahari sebaiknya 50Yo saja. Di 
daerah sejuk seperti Bogor, caladium tidak 
bermasalah kalau diletakkan di bawah terik 
matahari. 

Daya tahan itu membutuhkan dukungan 
kelembapan memadai. Di tempat Pitchai 
Manichote, caladium ditanam dengan 
media tanah bercampur serasah dedaunan. 
Hal serupa tampak di pekebun-pekebun lain 
di Thailand. Persamaan lain, mereka sangat 


12 | cALadium 


BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


royal menghamburkan air untuk menjaga 
kelembapan. Di tempat Pitchai caladium 
diberi kabut mulai pukul 11.00 sampai 
16.00. Selain itu, semua pot diberi tatakan 
air. Kelembapan tinggi itu pulalah yang 
tampak di Singapore Botanical Garden. Di 
cool house, caladium dipamerkan sebagai 
elemen taman. Kelembapan di cool house 
itu tinggi sekali, lebih dari 8074. 

Perlakuan istimewa tersebut tidak 
diterapkan di Anti nursery. Caladium 


memang diperbanyak di sungkup 
plastik, meniru 

model Thailand. 

Namun, setelah 


keluar dua daun, 
caladium-caladium 

itu langsung 

dijemur di bawah 

naungan shading net 

55Yo. Potnya tidak diberi 

tatakan air. Kelembapan di 
seputar kebun sudah memadai 
bagi caladium lantaran tempat 


berdekatan kolam 


dengan 
ikan. Aris Budiman di Yogyakarta lebih 
ekstrim lagi. Setelah keluar dua daun, 
caladium dikeluarkan dari sungkup plastik 
dan langsung dijemur di bawah sinar 


potnya 


matahari. Batang menjadi kokoh dan 
sosoknya rimbun. 

Sungkup plastik dan kelembapan 

tidak hanya ditujukan agar batang 

kokoh, tetapi juga memperindah 

warna daun. Bagi ahli fengshui 

seperti Dr. Akino W. Azzaro, warna 

caladium mengandung makna 


N mendalam. Caladium merah 
& | memberi semangat, 
gairah 

kehidupan, 

- emosional 
dan visi 

ke depan. 

Kombinasi 

hijau dan merah 

sangat bagus untuk 

pengacara, politikus, 


Warna-warni 
caladium cantik 
menghias taman 


Warna kuning 
simbol mudah 
mendapatkan 
uang 


CALADIUM | 13 


ee BERMULA DARI 130 TAHUN LALU 


Campuran hijau 
dan merah bawa 
energi positif 

kepada pemilik 


pegawai pemerintah, dan pimpinan 
perusahaan. Kombinasi hijau dan merah 
membawa energi positif pada kehidupan 
pemiliknya. 

Para pebisnis retail sebaiknya 
memiliki caladium kuning. Warna kuning 
melambangkan pencapaian uang. Energi 
uang dapat ditarik oleh warna kuning. 
Penempatan caladium kuning di dekat 
kasir adalah langkah yang tepat. Yang tidak 
baik untuk keuangan ialah warna cokelat. 
Namun, caladium cokelat dianjurkan 
dimiliki oleh orang yang memiliki masalah 
perjodohan. — Sementara — rumah 
tangga harmonis disarankan 
memiliki caladium perak. 

Salah satu hibrida baru, 
daun dobel, rupanya bermakna 
sangat dalam. Daun ganda 
menunjukkan angka 8, artinya 
bagus untuk ekspansi usaha. Apalagi 
jika tajuknya rimbun. Kerimbunan tajuk 
menunjukkan kemampuan menarik energi 
yang kuat. Karena itu ia cocok sekali untuk 


Warna merah 
dan bentuk daun 
hati lambang 
semangat dan 
kekuatan diri 


orang yang memiliki keinginan terhadap 
sesuatu. 

Makna caladium dari sudut fengshui 
tersebut bisa jadi sulit dimengerti orang 
awam. Yang mudah dipahami, corak 
warna caladium bervariasi sekali. Bentuk 
daun beragam. Sejumlah hibrida berhasil 
mengatasi kelemahan daun terkulai. Semua 
berkat kerja keras pekebun. Semua itu yang 
memicu naiknya tren caladium. 


14 | catadium 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


y ' - "— 
: si Lau, Ta 
i. ” |. FUNGSISIDA 
7 |” Dimazrab 80 WP 
2 i , Masalgin 50 WP 
La Yelimek B0 WP 
" IMSEKTISIDA 


' Dimacide 400 EC 
Mastalen 200 EC 


er Malahan. ca 


Spa Paman kena aa Ih Yana ee 


PERANGKAP TIKL 
Dimarat 


PUPUK DAUN 
Gandasil 
Gandapan 


PUPUK SLOW RELEASE “TEAMITISIDA 


Dekaloim 
Dekastar 
Jutapan 


HA Julasil 


: Mastofol Tnsiar 
an Dekorgan 


w rn 
N Sesak aa 


Area Pemasaran Bukittinggi 
IL Pemuda A1 A2 

Bukittinggi 26136 

Telp! Fax. : (07521 624044 


Area Pemasaran Malang 
LL Adi Sucipto No. 277 
Malang 58124 

Telp. / Fax: (Dd1) 419804 


Kantor Pusat 
ji Raden Saleh 1/15 B 
Jakarta Pusat - 10430 


Fax. (021) 3910581 . d720705 


verst Pam Lengkapnya diipdshas com 


Dekasidin 200 EC 


X PUPUK ORGANIK CAIR 2ZPT 


Dakamon 1.2 6 
Dekamon 2243 L 


Area Pemasaran Purwokeri 
Budi Laksono 

Rejasari, Gang Mangga no 
Punsokerto 53124 

Telp! Fax 0281 - G3B67I 

Hp 0B1 542811050 


(021 1 31922107. 31922378 . 11923048 


E-mail : kalatham corporallandtkalahasonline.com 


Thep song slip, 
hibrida Thailand 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sudah 1,5 abad caladium dibudidayakan. Tanaman 
sekerabat alokasia, colocasia, dan xanthosoma itu 
berumbi, berakar serabut, dan berbunga sempurna. 
Bentuk buah mirip srikaya dan di dalamnya 
menampung 200—500 biji berwarna cokelat bak 
wijen. Tinggi tangkai daun 40—90 cm. Panjang daun 
mencapai 15—45 cm dengan beragam tampilan, 
seperti bentuk hati, panjang, dan bulat. Ukurannya 
yang terbilang mini cocok sebagai penghias teras 
rumah. Atas keindahannya, caladium dinobatkan 
sebagai “ratu tanaman hias". 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mm. LEBIH DEKAT DENGAN CALADIUM 


Ujung daun 
Tulang daun kecil 


Tulang daun 


Daun 


Kuping daun - 


Seludang 
Bunga dan biji - 


Tangkai 


Titik halus 


Pusar 


Titik besar 


» Tunas 


Umbi - 


Akar « 


Morfologi caladium 


Selain — dinikmati — keindahannya, 
beberapa jenis caladium dipercaya mampu 
menyembuhkan penyakit. Burkill, 
27) dalam buku berjudul A Dictionary of 
The Economic Products Of The Malay 
Peninsula, menyebutkan C. humboldtii, 


Schott (C. argyrites, Lem) banyak dijual di 
toko herbal Cina. 


Caladium 
humboldtii 
kerap dijual 
di toko herbal C  humboldtii 
juga kerap 
dijadikan 
indukan oleh 
para penyilang 
un tu k 
menghasilkan 
caladium berdaun 
mini. Tak hanya jenis 
itu saja, C. bicolor dan C. 
hortulanum rajin dijadikan 
indukan untuk menghasilkan 
jenis-jenis baru. Kini 
ragam hibrid baru itu hadir 
menyemarakkan bursa tanaman 
hias di tanah air. 


A. Asal Usul 

Tidak ada catatan kehadiran caladium 
di Indonesia. Menurut Gregorius Garnadi 
Hambali, praktikus tanaman hias di Bogor, 
caladium masuk ke Indonesia sejak 1800. 
Saat itu C. bicolor dibawa oleh pengembara 
dari Eropa yang berburu rempah-rempah 
dan umbi-umbian. 

Caladium tak melulu monopoli Amerika 
Selatan. Indonesia juga punya C. changjur— 
dari kata caladium cianjur. Keberadaannya 
diakui oleh dunia internasional. Caladium 
changjur banyak ditemukan di Jawa Barat, 
khususnya Cianjur. 

Caladium cianjur dan kerabatnya 
itu tidak sama dengan keladi Colocasia 
esculenta. Caladium umbinya tidak dapat 
dimakan: Colocasia esculenta alias keladi 
alias kuladi alias talas, umbinya dijadikan 
kudapan. Itulah tanaman yang menjadi ciri 
khas oleh-oleh dari Bogor. 

Sosok Colocasia esculenta lebih besar 
ketimbang caladium. Panjang daunnya 
20—150 cm. Bentuk daun mirip caladium 


18 | catadium 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


LEBIH DEKAT DENGAN CALADIUM 


Caladium jadi 
penghias teras 
rumah 


tipe panjang, tapi diameter batang lebih 
besar. Taro, anggota dari genus Colocasia 
paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan. 


Perkembangan 

Sejarah mencatat nenek moyang 
caladium berasal dari hutan Amazon dan 
kawasan Amerika Selatan beriklim tropis. 
Sebut saja Argentina, Bolivia, Brazil, 
Panama, Peru, Kolombia, Costa Rica, 
Ekuador, Guyana Perancis, Guyana, 
dan Venezuela. Meski berasal dari 
Benua Amerika, tapi budidaya 
pertama kali dilakukan di Eropa pada 
era 1700. | 

Dalam jurnal University of Florida, 
Robert A. DeFilipps, Shirley L. Maina, 
dan Juliette Crepin mengatakan caladium 
masuk ke Benua Eropa pada 1704. Saat 
itu C. bicolor (Aiton) Vent dari Suriname 
dikirim ke Amsterdam Botanic Garden, 


Belanda. Pekebun 'itu tertarik melakukan gladium bicolor dibawa orang Eropa saat 
penyilangan. Hasilnya, diperoleh 1.500 herburu rempah-rempah dan umbi di tanahair 


CALADIUM | 19 


Aa 
PE 
Pe 
. Amerika Utara 
He 


Amerika Selatatt 


varietas baru. Hingga saat ini penanaman 
caladium di Eropa meluas sampai 688 ha. 
Yang dipilih adalah caladium bercorak 
meriah dan berdaun lebar. 

Adalah Louis van Houtte kelahiran 
Belgia dan Alfred Bleu asal Perancis yang 
menjadi pionir pemulia caladium di era 
1860. Dua puluh tahun kemudian, langkah 
itu diikuti oleh Adolph Lietz asal Brazil, 
dan C.J. Bause serta Richard Hoffman asal 
Inggris. Pada 1983 Adolph Lietz memajang 
400 varietas saat pameran bertajuk 
Chicago World's Fair, Amerika Serikat. 

Memasuki abad ke 20, Amerika Serikat 
mulai membudidayakan caladium. Yang 
menjadi pionir adalah Henry Nehrling 
dan Theodore Mead, peneliti tanaman 
hortikultura dari Universitas Florida. 
Berkat kerja keras Henry Nehrling kini ada 
2.000 varietas yang dipakai indukan. 

Penanaman secara massal pertama kali 
dilakukan di Lake Placid, Florida sejak 
1940 di tanah seluas 485,5 ha. Saat itu 
lahan dimiliki oleh 14 keluarga. Beberapa 


Peta penyebaran 
caladium 


Jenis-jenis 
caladium hibrida 
Florida. Caladium 
miss muffet 
(kanan atas), 
Pink beauty 
(kakan bawah) 


at Kawasan Eropa 
—E IN 
ang, PP. ! 1 pa 

y SEN 3 1 in ia 1 “1 
Ne Aa" mn 


PS Wa 


da 


1 " 5 3 


. Afrika 


Festival caladium di Floroda ramai 


dikunjungi setiap tahun 


keluarga bahkan telah memproduksi 
caladium sejak 40 tahun lalu. Kini Lake 
Placid dikenal sebagai produsen caladium 
terbesar, memasok 955 total permintaan 
dunia. Di tempat itu pula setiap tahun 
diadakan festival caladium tingkat 
internasional. 

Usaha pengembangan caladium juga 
digalakkan oleh Universitas Florida. 
Bertempat di Gulf Coast Research and 


20 | CALADIUM 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


k k: 2 Ea 
Ang N | 


SS 


i 
nilar 


an 


PN 
| 
: il Fi 
bg a 
“Thailand 
Ika 


— “Fx” Indonesia 


Australia 


Education Center, Bradenton, Florida, 
perguruan — tinggi itu mencetuskan 
program pembudidayaan caladium sejak 
1976. Program itu diketuai oleh Dr. Gary 
Wilfret sejak 1977—1999. Diteruskan oleh 
Drs. Brent Harbaugh dan Baldwin Miranda 
pada 2000—2002. Di penghujung 2002, 
program dilanjutkan oleh Drs. Zhanao Deng 
dan Brent Harbaugh. 


Thailand 

Tak hanya di benua Amerika dan Eropa, 
caladium pun tersohor di negeri Gajah 
Putih. Bon Si, begitu sebutan caladium 
di sana. Beberapa peneliti menyatakan 
bon si masuk ke Thailand sejak 700 tahun 
lalu, ketika ibukota berada di Sukhothai. 
Bukti nyata terlihat pada beberapa tulisan 
dalam buku kuno dan gambar di dinding 
wat—kuil—menyerupai sosok caladium. 
Ukiran caladium juga terlihat di bebatuan. 
Bukti itu semakin meyakinkan peneliti, 
Thailand juga mempunyai caladium lokal. 
Yang ditemukan adalah caladium lokal 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CALADIUM 


21 


